29/04/2011 


Harf Nashab 


« SEBELUM | DAFTAR ISI | SESUDAH » 

I'RAB FI'IL MUDHARF 


Fi'il Mudhari' juga mengalami I'rab atau perubahan baris/bentuk di akhir kata bila 
didahului oleh harf-harf tertentu. Fi'il Mudhari mengenal tiga macam I'rab: 

1) I'RAB RAF A' ialah bentuk asal dari Fi'il Mudhari' dengan alamat (tanda): 



2) I'RAB NASHAB bila dimasuki Harf Nashab. Alamatnya adalah: 



0 £ ' 

Adapun yang termasuk Harf Nashab ialah: (=bahwa), /p (=tidak akan), 

0*1 (=kalau begitu), (=supaya), / ^ (=hingga), J (=untuk). 


Perhatikan contoh-contohnya dalam kalimat: 


Fi'il Mudhari' Rafa' 


a / s' 

f S £ 


(=saya menulis pelajaran) 

(=mereka belajar. mereka mengerti) 


Fi'il Mudhari' Nashab 

cjjj 61 tij 

(=saya mau menulis pelajaran) 


(=mereka belajar hingga mengerti) 




♦ 0 f s' o ^ 


0 X 

3) I'RAB JAZM ( ) bila dimasuki Harf Jazm. Alamatnya ada tiga: 


a. Baris Sukun: 



D:/EKSTRA/arabindo/.../w29.htm 


1/3 


29/04/2011 


Harf Nashab 


* 0 


* 0 


b. Hilangnya huruf Nun: 

♦♦ 

c. Hilangnya huruf 'Illat ( aJLp ) atau "huruf penyakit" yaitu i£ / J / i 
Adapun yang termasuk Harf Jazm terbagi dalam dua kelompok: 

1. Harf Jazm yang men-jazm-kan satu fi'il saja yaitu: ^1 (=tidak), UJ (=belum), 
0 ^ 

1/1 untuk perintah (=hendaklah), V untuk larangan (=jangan). 


Perhatikan contoh-contohnya dalam kalimat: 


Fi'il Mudhari' Rafa' 

(=dia belajar, dia mengerti) 

(=kalian memasuki rumahku) 


Fi'il Mudhari' Jazm 

0 s Q s 

o ^ y o t/ o 

(Hj 

(=dia belum belajar dan dia belum mengerti) 

♦♦ 

(=jangan memasuki rumahku) 


2. Harf Jazm yang men-jazm-kan dua fi'il yaitu: (=jika), (=siapa), 1® 




(=apa), U-^® (=jangan), ^® (=kapan), OlM (=kapan), (=dimana), 

\ \ '£° ' \ ' 

' (=dimana saja), (=darimana), (=darimana saja), 


« s 


(=bagaimana saja), (=yangmana). 


Contoh I : 




X 0 






♦♦ ** ♦ 4 

J < jl 




Contoh II : 



(=engkau mengerjakan suatu 
pekerjaan; engkau akan dibalas 
dengannya) 

(=jika engkau mengerjakan 
suatu pekerjaan, engkau akan 
dibalas dengannya) 


D:/EKSTRA/arabindo/... 7w29.htm 


(=dia beriman kepada Allah; 
Allah menunjuki hatinya) 

(=siapa yang beriman kepada 


2/3 



29/04/2011 



Harf Nashab 


Contoh III : 



ContohIV : 


/ a o "c V / ^ a o ”c 

JjgxjjJ OjAgJ 


(=stapa yang beriman kepada 
Allah, Dia akan menunjuki 
hatinya) 

(=kalian melakukan suatu 
kebaikan; Allah mengetahuinya) 

(=kebaikan apa saja yang kalian 
lakukan, Allah mengetahuinya) 


(=kalian bertaqwa kepada 
Allah; kalian beruntung) 



Contoh V : 

ui 

— •+ 


o 

/ ♦ 


5 OUa^ Ua 



Contoh VI : 




(=kapan kalian bertaqwa 
kepada Allah, kalian bertuntung) 

(=mereka berdua pergi; mereka 
berdua dilayani) 

(=kemana saja mereka berdua 
pergi, akan dilayani) 

(=engkau membaca sebuah 
buku; engkau memperoleh 
manfaat darinya) 

(=buku apa saja yang engkau 
baca, engkau akan memperoleh 
manfaat) 


Hafalkan dan fahamkan baik-baik jenis-jenis I'rab Fi'il di atas! 


« SEBELUM I D AFTAR ISI I SESUDAH » 


D:/EKSTRA/arabindo/.../w29.htm 


3/3 


